Karya Ima Bian 


Karya : Ima ( Noonaapiyik ) 
Perempuan 


Banyak cerita tentang perempuan 

Tentang hati yang tergores berkali-kali 

Tentang cinta yang sering kali bersinggah namun tak pasti 
Tentang kuatnya tekad untuk menambal kerapuhan hati. 


Karya : Bian ( Bianpadma27 ) 
Perempuan 


Penuh tanda tanya 
Penuh pertanyaa 
Penuh harapan 
Penunggu jawaban 


la rela menanti seseorang 
Meskipun orang itu 
Tak menganggap dia ada 


Perempuan itu tangguh 
Berhati penuh 
Meskipun sedikit rapuh 


Perempuan pasti bisa 
Lewati semuanya sendiri 
Dalam beban yang di tanggungnya di dunia ini 


Karya Nabila Saddam 
. *Wanita* 


Sosok manusia yang tangguh 

Sosok yang mampu menahan beban tanpa mengeluh 
Sosok manusia yang mampu dijadikan sebagai panutan 
Manusia yang tentunya paling mulia. 


Wanita, 

Mampu menjadi Hero kapan saja 

Manusia yang sering dianggap lemah oleh kaum Adam 
Ternyata, memiliki tenaga sekuat baja 


Karya Nabila ( kanghalw) 





Bagai hembusan angin yg menerpa 
Engkau sungguh berjasa 

Tak pernah memandang usia 

Kau tetap yg ku cinta. 

Kau lah wanitaku 

yg selalu mengasuh 

Tanpa kenal rasa lesu. 


Tapi mengapa. 

Saat ini kau hanya terduduk sipu 

Di atas kasur yg empuk 

Doa ku hanya satu 

Cepat sembuh wahai wanita ku 

Kaulah yg ku sayang ibu. 

_doaku hanya satu cepat sembuh seperti sedia kala wahai 
ibuku 


Karya Saddam (atam el hussein 


Karya Tesa M. Iqbal 


Wanita 


Untuk wanita yang ku cintai.... 
Kamu adalah sosok yang paling kuat, yang paling sabar 
dalam menghadapi diriku yang seperti ini... 


Ter untuk kamu semoga kau tau betapa rindunya hati ini 
bila tidak bertemu kamu sehari saja, namun kita masih di 
pisahkan oleh waktu... 

Ku harap kita dapat bertemu secepatnya untuk membangun 
rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah 


Karya : Muhammad iqbal 
iqbalmuhammad13 


Si Perempuan 


Perempuan hebat. 
Menjadi Cahaya Di Kegelapan. 


Penerang Di Segala Arah. 
Menjadi Matahari di Pagi hari. 


Lalu.... 

Apakah Setiap perempuan Adalah perempuan Hebat? 

Tidak, Perempuan Hebat 

Adalah Perempuan yang tidak menghakimi tetapi Menjadi 
Pucuk Di Perdamaian. 


Perempuan akan menang jika manjadi perempuan yang 
Hebat. 

Percayalah Perempuan Good looking akan kalah dengan 
Perempuan Hebat dan Good Attitude. 


Karya : Tesa ( Tesadora) 


Karya Resti Maria Vita 
Perempuan 
Karya : Resti 


Tidakah kau tahu 

Wahai wanita 

Kita adalah makhluk Tuhan yang kuat 
Lara hati tak akan buat gentar 


Karang yang menghadang 
Akan pecah karena kita 
Jangan merendahkan dirimu 
Wahai wanita 


Kita masih punya harga diri 

Harga yang patut di perjuangkan 
Jagalah kehormatanmu 

Hingga kita dapatkan yang terbaik 


Wanita.. 

Wanita itu bisa berhati keras 

Bagai batu di malam yang gelap 

Mampu melumatkan hati para kumbang dalam sekejab.. 
Emosi nya bagai gelombang 

Mampu menggulung bahtera yg di lalui nya 


Wanita itu berhati halus 
Kehalusan nya mampu merubuhkan kekerasan batu hati yg 
sombong.. 


Menjadikan hatinya laksana samudera akhir dari sungai yg 
bermuara.. 
Karya : *Maria* ( Arya-bm ) 


Perempuan Tangguh 

Bagi orang...... 

Perempuan hanyalah perempuan 

Dan orang awam tetap saja awam, 

Mereka hanya tak mampu mencermati lebih dalam 
Bahwasanya perempuan, lebih dari yang di perkirakan 
Mereka layaknya langit, dimana langit adalah pelindung 
utama dunia 


Mereka dengan kuat menahan ancaman membahayakan 
Kekuatan suci yang ia berikan melindungu insan dari 
gencatan 

Seperti payung-payung yang meneduhkan dari hujan dan 
udara dingin yang menusuk halus tulang belulang 


Mereka hanya tak mampu tahu 

Tak ada insan tanpa kasihmu, 

Tak ada kehidupan tanpa pelukanmu, 
Dan tak ada ceria tanpa bahagia mu 


Tetaplah seperti itu, perempuan hebat 

Karna kaulah malaikat yang dikirim dengan syarat 
Bertahan dengan kuat, 

Melindungi dengan hebat. 


Karya : *Vita putry* 
(Vita putry) 


karya Fitri . LaeLa . Novita 


Wanita 


Dia sosok yang tegar di kala di uji... 
Dia sosok bidadari tanpa sayap... 


Dia sosok yang mampu tersenyum di kala hati nya terluka.... 
Dia sosok yang berhati lembut... 


Dia sosok wanita yang kuat ketika Allah Swt menitipkan 
janin di perut nya... 


Itu lah mulia nya sosok wanita tangguh yang tersenyum 
ketika di uji .... 


Mencoba ikhlas menjalani takdir nya yang sesuai 
ekspetasinya.... 
Maka hargai wanita mu .. 


Karya : Fitri (FitriNO2) 


WANITA 

Suatu yang indah dari yang terindah. 
Suatu yang kuat dari yang terkuat. 
Suatu yang rapuh dari yang terapuh. 
Suatu yang rumit dari yang terumit. 
Suatu yang kokoh dari yang terkokoh. 
Dialah wanita... 

dengan sejuta misteri dalam hidupnya;) 


KARYA : LAELA ( LaelaKaze) 


*Perempuan* 

Banyak orang meremehkan 

Tidak memiliki tenaga dan kekuatan 
Tanpa tahu kebenaran 

Setangguh apa perempuan 


Dia selulu menyembunyikan masalah 
Dengan tipuan ekspresi wajah 

Tetap tersenyum walau tidak mudah 
Untuk menutupi rasa lelah 


Pelukan yang hangat 
Genggaman yang kuat 
Senyuman penuh kasih 
Dan juga hati yang bersih 


KARYA - Novita NovtNr 


Karya April . Leni . Fetty 


— Teruntuk perempuan- 

jagalah caramu berpakaian.. jangan keluar batasan apa 
yang telah disyariatkan.. 

agar kami bisa menundukkan pandangan.. 

terhindar dari fitnah dan kemaksiatan.. 


Teruntuk wanita 

Kau adalah mahkota.. 

jagalah fitrah engkau sebagai wanita.. 

jangan sampai kau ternoda.. ciptakan akhlak yang mulia.. 
kelak kau akan menjadi wanita surga.. 


Karya ~ April teajusjandiaduk 


*Wanita hebat* 

Kau tahu wanita? 

Ya, wanita yang selalu kuat 

Yang selalu tegar walau cobaan menghadang 
Wanita yang melahirkanmu 


Dia adalah makhluk yang hebat 

Yang selalu mengedepankan perasaan 
Yang rela menyakiti perasaannya 
Demi menjaga perasaanmu 


Siapapun kamu hormatilah dia 
Sayangilah dia 

Cintailah dia 

Dengan segenap hati 


Karya : Leni [LeniAwalia_09] 


*Perempuan* 


Seseorang yang lemah 

Seseorang yang membutuhkan perlindungan 
Seseorang yang membutuhkan banyak kasih sayang 
Seseorang yang bisa goyah harapan. 


Mereka tidak bisa bangkit tanpa ada dirimu 
Tak ada canda tawa tanpa bahagianya 


Bertahan dengan kuat 
Melindungi dengan hebat 


KARYA : FETTY ( ptyyanaa ) 





Karya Lilis . Emi . Irene 
* Perempuan sederhana * 


Dia hanya lah seorang perempuan sederhana 

Yang suka menangis apabila di sakiti atau bersedih hati 
Yang akan menebar senyum apabila dalam keadaan bahagia 
menerpanya 

Yang mudah memaafkan apabila ada yg meminta 
kepadanya 

Dan meminta maaf, jika ada yg terluka karena ucapan nya 
Dia hanya seorang perempuan sederhana 

Yang mencoba berfikir secara dewasa nan logika 

Namun satu keinginannya... 

Ingin dicinta dan mencintai orang yang benar-benar tulus 
kepadanya... 


Karya: —Lilis { LilisMulyati5) 


Perempuan 

Ciptaan tuhan yang sangat beruntung 
Si pemilik sifat pemalu 

Si pemilik hati lembut 

Dan penipu yang unggul 


la dapat menyembunyikan luka dalam tawa 

la juga dapat Menyelesaikan masalah tanpa banyak berkata 
Begitu beruntung ia menjadi diri yang kuat setiap saat 
Terimakasih pada tuhan yang telah menciptakan nya. 


Karya -EmiAminah- 
Emiaminah 


Wanita... 

Dirimu selembut surta 

Cahayamu sebening kaca 
Cantikmu seindah mentari 
Bahasamu sewangi mawar berduri 


Hatinya 

Jangan sekali kau sakiti 
Seperti 

Seperti cercahan yg terpatri 
Goresan yg tak bisa dihilangi 
Sampai suatu saat nanti 


Wanita 

Semangatmu bagai api yg membara 
Amarahmu bagai luapan samudra 
Tegarmu bagai bintang di angkasa 
Kasihmu bagai intan permata 


Karya : Irene E. (ireneevelyn2511) 





Karya Cinta . Cahya . Riana 
Wanita... 


Dia wanita yang baik... 

Yang selalu menghadapi masalah dengan tersenyum dan 
memaafkan 

Wanita selalu memaafkan jika seseorang meminta 

Wanita yang selalu tersenyum bila kebahagiaan tidak 
menyapa 

Wanita tidak banyak harapannya 

Namun dia hanya ingin di cintai dengan sederhana 


Karya :-Cintaaa ( alvikaruniacinta) 


Wanita 

Kehadirannya selalu dipertanyakan 
Itu lah wanita 

Ketulusannya selalu disalahkan 
Itulah wanita 

ketulusanya tak pernah diakui 

Dan Itu juga lah wanita 


Kata laki laki wanita itu posesif 
Wanita itu cengeng 

Dan wanita itu manja 

Bahkan menurut kaum wanita 
Laki laki itu egois 

Karna apaa?? 


Laki laki hanya menilainya 
Dari sikap saja,tidak dengan perasaannya. 


Karya -Cahya ( CahyaCcp) 


Wanita adalah makhluk yang tangguh 

Yang tak pernah lelah dan pantang menyerah 
Wanita adalah bidadari tanpa sayap 

Wanita adalah ratu 


Dia mempunyai hati yg rapuh 

Jangan sesekali kau menyakitinya 
Jangan sesekali kau membentaknya 
Jangan sesekali kau merendahkannya 


Cintai dia segenap hati 
Terima dia apa adanya 
Hormati dia 

Sayangi dia 

Dan jagalah dia 


Karya : Riana £ riana saraqgi) 


Karya Fina . Andin . lis 
mn '""PEREMPUAN''"' mn 


Perempuan...... 

Seorang perempuan hidup dengan harapan 

Bahwa disuatu hari nanti akan datang seorang Pangeran 
Pangeran yang datang dengan membawa cinta yang bersih 
dan cinta yang tulus. 


Perempuan hidup dengan cita-cita 

Bahwa nanti akan ada Putra-putri mereka 

Yang akan dengan ceria memanggil mereka dengan sebutan 
'Ibu', Mama' ataupun 'Bunda 

Maka mereka berjuang untuk menjadi perempuan kuat dan 
hebat. 


KARYA FINA ( StKFinaa )** 


""WANITA"' 


Seseorang yang cantik parasnya.. 

Yang sangat manis senyumannya.. 

Yang dapat membuat kaum Adam memujanya.. 
Hingga siapapun tidak lepas dari pesonanya.. 


Wanita juga.. 

Seseorang yang kuat hatinya.. 

Yang selalu menggunakan topeng diwajahnya.. 

yang Selalu tersenyum walaupun terluka... 

Selalu terlihat baik-baik saja, tetapi banyak menyimpan 
luka.. 


KARYA *Andinn* AdiRaizel a 


'""Kuatnya hati wanita!''' 


Banyak rasa yang ia pendam sendirian 

Selalu bersembunyi dibalik indahnya senyuman 

Tak ada yang tau isi hatinya yang sesungguhnya 

Dan membiarkan waktu mengambil peran untuk 
membongkar semuanya 


Malam adalah waktu dimana ia tak dapat berpura-pura lagi 
Berteman dengan kesunyian ia meluruhkan tangis 
Bersimpuh diatas sajadah ia mencurahkan isi hati 

Berharap kepada sang Rabb agar bahagia selalu 
menghampiri 


KARYA : lis ( nrbty2) @nrbty 


Karya Dewi. Ajeng . Deya 
'""Perempuan!'' 


Dia cantik 

Dia tegar 

Dia kuat menghadapi masalah nya... 

Tapi, siapa sangka dia juga mudah menjatuhkan air matanya 


Tiap malam dia merenung dengan berlinagan air mata... 
Dan kau laki-laki, bisakah kau menghargainya? 

Kau tahu? Perempuan mudah menjatuhkan air matanya tapi 
bukan pertanda dia makhluk yang lemah 

Di balik air mata itu, Tuhan menciptakan kelembutan di 
dalam hatinya... 


Jangan kau sia-sia kan perempuan... 


Karya : Dedew / DewiRsmyt_ 


untuk wanita tangguh yang kuketahui... 
"bu" 


Ibuku ... 

Kau adalah ibu dari kakakku 

Kau adalah ibu dari adikku 

Kau adalah istri dari ayahku 

Kau adalah mertua dari kakak iparku 
Kau adalah nenek dari keponakanku 


Ibuku 

Setiap hari kau memasak sayur 
Sayur lodeh, sayur sop, sayur bayam 
Ah jadi pengen martabak 

Walau terkadang rasanya keasinan 
Tapi tetap kumakan 

karena mubazir 


*Karya Ajeng jengjengjeng 


*WANITA* 

Kamu menjadi sebutir mutiara 
Berada di dasar lautan 
Tersimpan rapi dilindungi kulit 


Dibalik bersih wajahmu 
Dibalik tabir dirimu 
Ada rahasia Agung 
Tersembunyi dalam diri 
Itulah sekeping hati 
Yang takut pada illahi 


Karya : Deya 
Dheaardita24Dhea 


Semesta Menyumpah 


KARYA : OcvOct93 OcvOct93 


Semesta Menyumpah 


Nyala surya tinggal gulita 
Dicuri pembabat rimba 
llalang menyala 
Membara 


Sungai 

Cangkat menguning 

Dicuri galian sumbing 
Simpanan awan pun mengering 


Kekar gunung tinggal tulang 
Dicuri gedung menjulang 
Tiada bayang 

Tumbang 


Berkah 

Binasa sudah 

Dicuri manusia pongah 

Semesta penuh limpah menyumpah 


GaL, 7 April 2021 - Okvi O. 


KEJORA 
Karya : Fatimah (FatimahDoank9) 
Kejora 


Kejora 

Kosongnya alam semesta 

Hiruk pikuknya dunia 

Luasnya jagad raya 

Sungguh betapa besar kuasa-Nya 


Malam gulita tak lantas mencekam 

Bulan di sana masih biaskan sinar temaram 
Bintang pun tak suguhkan wajah masam 
Aku terpikat pada pesona malam 


Meski setiap netra melihatnya tak lain sebuah titik 

Meski gelap terus menyambangi, sinarnya tak pernah 
beralih 

Kejora tetap setia meski terangnya hanya sedikit 

Kejora selalu tersenyum untuk menghibur jiwa-jiwa yang 
sedih 


Alarm Semesta 


Alarm Semesta 
Karya : Oktavena Cindy 
vernandyo 


Apa kau lelah? 
Banyak sekali kasus yang disiarkan 
Semua itu tentangmu 


Apa kau sedang marah? 
Marah akan kelalaian manusia 
Marah akan keserakahan manusia 


Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, badai, terjadi di mana- 
mana 

Apa ini caramu untuk memperingatkan manusia? 

Sempat terpikir olehku akan hal itu 


Aku berharap kau lekas membaik 
Kembali pada keadaan yang semula, atau bahkan mungkin 
bisa lebih baik 


Semesta 


Semesta 
Karya : Vita putri 
Bintang_alfrsky09 








Semesta berduka 
Sunyi di mana-mana 
Jalan desa, taman kota 
Dan kita 


Erat yang lepas 

Dekat yang kandas 

Sebab dunia sedang sekarat 
Menjadi pekat 

Dan kita perlu sekat 


Tak apa sejenak berjarak 
Sesekali terisak 

Kelak 

Takkan lagi luluh lantak 


Alamku 


Alamku 
Karya : Rara rian (RARA RIAN) 


Keindahan alam adalah hal yang penting dan dapat 
memberikan kegirangan pada hati setiap orang 

Bukan hanya kegirangan, 

keindahan alam ini juga bisa menenangkan hati 

seperti sinar matahari yang indah, angin sejuk, kicauan 
burung, gemercik air sungai dan masih banyak lagi .... 


Bahkan, 

keindahan itu juga penting bagi kehidupan. 

Dan juga bisa membuat dunia serasa milik kita sendiri. 
Keindahan alam ini sangat membuatku terpaku, 

dan pasti kalian dapat merasakan apa yang kurasakan :) || 
@Rara Rian 


